Lomba Cerpen Islam 



Alqoshosh.com 

Perpustakaan online alqoshosh.com hadir sebagai website penyedia kisah-kisah Islam 
terpercaya. Web ini terbentuk tanggal sejak tanggal 19 November 2013 dan terus 
berkembang hingga sekarang. Di dalamnya akan terdapat banyak kisah/cerita yang 
memotivasi dan menginspirasi pembacanya. Tidak hanya itu, nantinya akan ada juga 
wallpaper dengan kata-kata mutiara serta resensi buku-buku Islam. 

Dalam rangka pengenalan perpustakaan online alqoshosh.com ini, kami akan mengadakan 
sebuah lomba menulis cerpen (cerita pendek) Islam. Pesertanya adalah teman-teman 
mahasiswa di seluruh Indonesia yang mempunyai minat di bidang menulis. 

Sasaran Peserta Lomba Cerpen Islam: 

1 . Like Fans Page : 

https://www.facebook.com/pages/Alqoshoshcom/24576 1042247033?ref=stream 

2. Mahasiswa Aktif (dibuktikan dengan scan/foto KTM) 

3. Berdomisili di Indonesia 

Syarat Penulisan Cerita Pendek Islam : 

1. Cerita Non Fiksi (Nyata), bisa pengalaman sendiri maupun orang lain. 

2. Jumlah 4-8 halaman, spasi 1.5, jenis huruf Times New Roman font 12, ukuran 
kertas A4. 

3. Margin (garis): atas, bawah, samping kiri dan kanan (semua sisi 3 cm atau 1,18 
inci), beri nomor halaman. 

4. Kesesuaian dengan tema lomba, tidak mengandung asusila, ponografi dan 
kekerasan berlebihan. 

5. Biodata penulis ditulis di bagian akhir naskah cerpen, halaman biodata tidak 
dihitung sebagai halaman naskah cerpen. 

6. Menuliskan poin-poin hikmah dari cerpen yang ditulis, minimal dua poin. 

7. Menulis tema di bawah tulisan judul 

8. Kirim naskah cerpen ke alamat email: alqoshosh@gmail.com (dengan menulis di 
judul/subjek email: Nama Penulis - Judul Cerpen) 

9. Setiap peserta hanya boleh mengirim 1 cerpen terbaiknya. 

10. Cerpen tidak pernah diikutkan pada lomba cerpen atau tidak pernah diterbitkan di 
media cetak atau online, FB, Blog atau tidak pernah dipublikasikan dalam buku 
antologi. 

11. Paling lambat diterima emailnya: 1 Februari 2014, pukul: 18.00 WIB 



Ketentuan Peserta Lomba Cerpen: 



1 . Kirim file foto/scan KTM : alqoshosh@gmail.com bersama naskah cerpen 

2. Tulis Nama lengkap, tempat tanggal lahir, no. HP, email, alamat blog (jika ada), 
serta alamat tinggal lengkap pada bagian biodata peserta (di halaman terakhir 
cerpen). Alamat tinggal digunakan untuk pengiriman hadiah kepada Pemenang 
Lomba. Apabila alamatnya tidak lengkap, maka itu di luar tanggung jawab kami 
jika kiriman hadiah tidak sampai dan kami tidak akan mengirim ulang hadiah. 

Jadwal Pelaksanaan Lomba Cerpen: 

Pendaftaran: 1 Desember 2013 - 1 Februari 2014 
Batas Akhir pengumpulan : 1 Februari 2014 
Pengumuman Pemenang : 5 Februari 2014 

Kriteria Penilaian: 

1. Orisinalitas. 

2. Kreati vitas pengolahan ide dan alur cerita. 

3. Kedalaman pesan. 

4. Keindahan bahasa, kaidah penulisan dan kelengkapan naskah. 

Hadiah Bagi Pemenang: 

Juara 1 : Buku "Sejarah Nabi Muhammad" (Penulis : Ibnu Katsir) + "Kemuning 

Senja di beranda Mekah" (Penulis : Abu Umar Basyier) 

Juara 2 : Buku "Wasiat Akhir Nabi Terakhir" Penulis : Dr. Sa'id bin Wahf Al- 

Qathani 

Ketentuan Mengikat Pada Lomba Cerpen : 

1 . Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. 

2. Panitia hanya melayani email pada alqoshosh@gmail.com 

3. Dewan Juri berhak membatalkan keputusannya, jika di kemudian hari diketahui 
karya pemenang lomba melanggar karya cipta orang lain (plagiat) atau mengikuti 
lomba sejenis atau telah dimuat di koran/majalah. 

4. Hak cipta tetap ada pada penulis, sedangkan panitia memiliki hak untuk 
mempublikasikannya. 



Tema Cerpen 

1 . Kehidupan Kampus 

2. Lingkungan Sosial 

3. Keluarga 



Contoh .... 



Dikala itu...dst 



Kisah Seru di Kampus Biru 
(Kehidupan Kampus) 



Paragraf 2 



Biodata Penulis 

Nama lengkap : 

Tempat, tanggal lahir : 

No. Handphone : 

Email : 

Blog : 

Alamat tinggal : 



